
SMK Catur Global, SMK Bisa memang bukan sekedar slogan mudah diraih bagai membalik 
telapak tangan. Agar SMK menjadi SMK Bisa perlu persiapan, dukungan dan keseriusan dari 
berbagai pihak. Kata bisa dalam slogan memiliki beragam makna yang harus melalui berbagai 
proses untuk mencapainya. Seperti halnya kiprah SMK Catur Global Bekasi yang terus 
berusaha, agar seluruh lulusan benar-benar sesuai dengan slogan SMK Bisa. 

Jaman dahulu, ketika sekolah kejuruan yang saat ini disebut SMK adalah sekolah bagi mereka 
yang berorientasi lulus langsung kerja. Namun, perkembangan telah mengubah pola dari 
Sekolah menengah kejuruan yang tidak lagi berorientasi lulus langsung kerja, tapi bisa juga 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Universitas atau institut yang tersebar di 
seluruh Indonesia. SMK Bisa berarti lulusan memiliki kemampuan praktis di industri dan juga 
siap untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 



Untuk menjadi SMK bisa tentunya bukan hal mudah, perlu keseriusan agar tidak menjadi 
slogan ompong melompong. Sekolah menengah kejuruan harus didukung staf pengajar atau 
guru-guru mumpuni seperti halnya guru-guru di sekolah menengah atas (SMA), selain itu harus 
dukung guru-guru handal dalam bidang kejuruan masing-masing. Untuk sarana prasarana tidak 
perlu disebut, karena keduanya adalah hal pokok dalam menunjang kualitas proses belajar 
mengajar di sekolah menengah kejuruan dimanapun. 

Untuk SMK Catur Global, SMK bisa menjadi sasaran utama yang menjadi perhatian seirus 
bagi seluruh siswanya. Tidak hanya mampu bekerja di industri, tapi juga mereka harus mampu 
bersaing dengan lainnya dalam berebut kursi di perguruan tinggi. Untuk mencapai saaran 
tersebut, SMK Catur Global Bekasi melakukan beberapa terobosan, satu diantaranya adalah 
dengan membangun sebuah gedung sekolah yang mendukung tercapainya slogan SMK bisa. 
Tentu selain sarana dan prasaran gedung sekolah baru, SMK Catur Global Bekasi juga 
melakukan perubahan-perubahban dan pengembangan dibeberapa hal agar menjadi SMK 
Bisa. 

SMK Catur Global, SMK Bisa pasti jadi impian dan target bagi seluruh SMK di negeri ini. 
Dengan SMK Bisa, sekolah menengah kejuruan tidak lagi menjadi pilihan bagi mereka yang 
berorientasi lulus langsung kerja, tapi lebih dari itu. Produk SMK akan lebih berbicara dalam 
segala bidang di negeri ini, apabila Sekolah Menengah Kejuruan benar-benar sesuai dengan 
slogan SMK Bisa! SMKterbaik Bekasi ! 



